


















APA ALASAN 
DI BALIK PERTANYAAN- 
MU INI? 













KUPIKIR, URUTAN 
ANGGOTA KELUARGA 
YANG DISEBUT- 
KANNYA 





BISA JADI 
PETUNJUK ATAS SIKAP 
PERLAWANAN BAWAH 
SADARNYA. 











KAU BAHKAN BELUM 
MELAKUKAN SEMUA METODA 
TES KEJIWAAN MENDASAR. 
















BUKANKAH 
PENAFSIRANMU 

TERLALU 
ACAK? 





HMM, AKU TAK 
PUNYA BANYAK PILIHAN 
KARENA DIA ADALAH 
PASIEN YANG SUDAH 
TERKONTAMINASI, 








TAPI KUPIKIR, 

PENDEKATAN MENDASAR 

SUDAH DIKUKUHKAN OLEH 
SESI KONSELING 


SEDELUPINTA 


KUPIKIR AKU HARUS 
MENDEKATI KASUS INI 
DARI KONTEKS YANG 

LEBIH LUAS. 















JADI 
BAHKAN BILA 
TERAPI KELUARGA 
AKAN SULIT 
DILAKUKAN | 





AKU HARUS 
MENDAPATKAN 
DATA YANG SAMA 
EFEKTIFNYA. 








KONSELING MAHASISWA S2 DILAKUKAN 
DENGAN [BIMBINGAN KONSELING] 
DARI SEORANG ADVISOR. 












YANG DIBUTUHKAN ADALAH SEBUAH 
CATATAN (VERBATIM), YANG BERISI 
CATATAN SESI KONSELINGNYA. 





ANGAT FLEKSIBEL - 
SAMA SEKALI TIDAK 


MATI КОТО. 






DIA BERHASIL MASUK 
КЕ MASALAH INTI 
DENGAN SANGAT 
TAJAMDAN CEPAT. 
TAPI... 


„МГ TERLALU 
CEPAT. 














SAAT ITU 
MENATAP [MATA] 
SANG PASIEN? 


> АН, КААМ 
Ў YANG ANDA MAKSUD- 
KAN KONTAK MATA 
YANG BENAR... 










AKU BUKAN 
BICARAKAN TEKNIK 
YANG TERTULIS 

DI BUKU TEKS. 


PASIEN ITU MIRIP 
DENGAN SEBUAH 


JANGAN LUPA, 
ADA PERBEDAAN 
ANTARA MEMECAHKAN 
TELUR DAN MENETAS- 
KAN TELUR. 




















KITA HARUS 
MEMASTIKAN ADANYA 
UPAYA BERSAMAAN 

DARI LUAR DAN 
DARI DALAM, 








BILA SANG KONSELOR 
ADI TERLALU BERAMBISI, 
TELURNYA AKAN 
PECAH. 






JADI YANG 
TERPENTING ADALAH 
MEMBUAT SANG PASIEN UNTUK 
BERKEINGINAN MEMECAHKAN 
MASALAHNYA SENDIRI. 








BUKANKAH 
INI YANG JUGA 
TERJADI PADA 

DIRIMU? 










MEMIKIRKAN 
MASA LALUMU. 





SEBAGAI SEORANG 
AHLI KLINIS, DIA 


CAMPAT DOM IAN 














TAPI ADA SATU HAL 
YANG LEBIH PENTING 
UNTUK MENJADI SEORANG 

[KONSELOR]. 





DAN ITU 
BUKANLAH 
[BUKU TEKS] 


AKU SUNGGUH 
BERHARAP, 
KONSELING INI 


JUGA AKAN 
MEMBANTU 





NAMBONG. 








Karya JONGBEOM LEE 


- GERHANA MATAHARI DI ANTARA DUA MANUSIA (5) 





KAPAN SEON |, 


SELESAINYA? / ч 
А 
“ав MEA 





JALAN-JALAN 
DENGANNVA. 


NAMBONG, 
NAMBONG- 


NAMBONG~~ 


NAMBORO- 
BONGBONG!! 













KAU SUDAH 
DENGAR? 
















AKAN ADA TIM BARU 
YANG DIBENTUK UNTUK 
RISETNYA PROFESOR CHUN 
YANG AKAN DIBIAYAI 
PEMERINTAH. 





KAU MAU GABUNG 
DENGANKU? 


SIAPA SAJA 
ANGGOTA- 
NYA? 


SEKARANG, 
CUMA KAU 
DAN AKU. 


SEPERTINYA 
KURANG MENARIK. 





KUPIKIR-PIKIR 
DULU. 


DOSA 
BESAR KALAU 
AKU MEMBIARKAN 
SEORANG JENIUS 
SEPERTIMU TAK 


BUKANKAH 
INI YANG JUGA 
TERJADI PADA 
DIRIMU? MEMIKIRKAN 


MASA LALUMU. 








KALAU 
AKU PUNYA 
KELUARGA 


й 


MEREKA 
AKAN JADI SUMBER 
INFORMASI TERBAIK 

TENTANG AKU. 

















KEADAANNYA 
MUNGKIN TAK IDEAL 
UNTUK SEBUAH 
KONSELING KELUARGA, 


TAPI AKU JADI BISA 
MENDAPATKAN 
INFORMASI YANG 
KUBUTUHKAN. 








MASUKKAN JUGA 
NAMAKU KE APLIKASINYA. 


OHH! SEJUJURNYA 
AKU TAK MENGIRA 
ς ΚΑυ MAU IKUTAN!! 















KAU PUNYA 
WAKTU LUANG? 


MAU MINUM 
SEBENTAR 
DENGANKU? 






























SEOL, 
INI AKU. 






HARI INI AKU AKAN 
PULANG TERLAMBAT. 
APA KAU TAK MASALAH 
MAKAN MALAM 
TANPA AKU? 





ADA URUSAN 
MENDADAK, 
HEHEHE... 


AKU 
AKAN PERGI 
Á MINUM-MINUM 74 









SEPERTINYA 
HP-NYA LOW BATT. 











JADI, KITA AKAN 
KE MANA TN. BAEK? 
HAHAHA 


















AKU TAK YAKIN, 
KAU INI MEMANG 
JAGO MINUM. 






JANGAN 
BEGITU, DONG. 

AKU JADI SEPERTI 
TUKANG MINUM. 









BERSAMBUNG 


JONGBEOM LEE 


PENASIHAT AHLI: 

[HYEONGSEOK SONG] 

(MENYANDANG GELAR PHD UNTUK ILMU PSIKOLOGI, 
KEPALA KLINIK "HEART TO HEART") 


LDASIM МУ) 


(KEPALA "ACADEMY PSIKOLOGI DASIM NU,” 
PENULIS ARTIKEL PSIKOLOGI) 


[GYEONGBO SEO] 
(PENGAJAR DI UNIVERSITAS YONSEI, 
FAKULTAS PSIKOLOGI - 51) ET AL. 


